9 HAL TENTANG RAMADHAN hTrUSTAHU! 



Bersyukur Saat Ramadhan Tiba 

"Telah datang kepada kalian ramadhan, 
bulan yang penuh berkah. Allah wajibkan 
kepada kalian puasa di bulan ini. Di bulan ini, 
akan dibukakan pintu-pintu langit, dan 
ditutup pintu-pintu neraka, serta setan-setan 
nakal akan dibelenggu...” 

(HR. Ahmad, Nasai 2106) 




Perbanyak 


Membaca b Tadabbur al-Qur'an 

"asy-Syaikh al-'Allamah Ibnu Utsaimin berkata : 
...Sungguh aku telah melihat buku kecil milik 
asy-Syaikh Abdurrahman as-Sadi dia berkata: 

"bahwa catatan kecil tersebut beliau tulis pada 
bulan Ramadhan ketika membaca Al-Quran. 

Ketika melewati satu ayat dia berhenti padanya 
dan mentadaburinya kemudian menulis 
beberapa faidah yang tidak terdapat pada kitab 
tafsir a pa pun...." 

(Syarh al-Kafiyah asy-Syafiyah fi al-lntishar li al-Firqah 
an-Najiyah, lial-lmam IbnulQayyim. (1/503-504)) 

1 M— 



Sahurlah! 


“Makan sahur adalah barakah. Maka janganlah 
kalian meninggalkannya meskipun salah satu 
di antara kalian hanya minum seteguk air..." 

(HR. Ahmad, hadits hasan, lihat Shahihul Jami'ish Shaghir, 
1/686 no. 3683) 







Pahala 

Umrah 

Tldur Setelah Sahur 

“Barang siapa shalat subuh berjamaah 
(di masjid), lalu duduk berzikir hingga terbit 
matahari, kemudian shalat dua rakaat, adalah 
hal itu berpahala seperti pahala satu haji dan 
satu umrah yang sempurna, sempurna, 
sempurna." 

(HR. Tirmidzi) 





Shalat Tarawih 

Aisyah radhiyallahu 'anha berkata 


"Tidaklah (Rasulullah melebihkan (jumlah 
rakaat) pada bulan Ramadhan dan tidak pula 
pada selain bulan Ramadhan dari 11 rakaat." 
(HR. Al-Bukhari no. 1147 dan Muslim no. 738) 



Bukan Sekedar 
Menahan Makan b Minum 

“Puasa adalah tameng, maka apabila salah 
seorang dari kalian sedang berpuasa janganlah 
dia berkata kotor dan janganlah bertengkar 
dengan mengangkat suara. Jika dia dicela dan 
disakiti maka katakanlah saya sedang berpuasa 
(Shahih, HR. Muslim) 


v. _ _ ... _ _ _ j 



□| www.galeriposterdakwah.com | IG / TELEGRAM: (agaleriposterdakwah | TWITTER:@gpdakwah 


Unduh poster ini: 

bit.ly/ramadhangpd 

























































